11 Tips Main Free 
Fire (FF) untuk 
Pemula Jadi Pro! 


b’ Juant Setiawan 

12 August 2019 7967 

FacebookTwitterFacebook 

MessengerWhatsAppLineTelegramEmail 


Home Free Fire 11 Tips Main Free Fire (FF) untuk Pemula Jadi Pro! 



Mungkin Kamu sudah lelah bermain Free Fire (FF) dari lama tapi tidak 
berkembang? Mungkin juga sudah menyelesaikan ribuan match tapi 
selalu kalah? Atau telah membunuh ratusan musuh tapi tidak pernah 
bertahan sampai akhir permainan? Jangan khawatir, itu adalah hal 
yang sepenuhnya normal. Kita semua adalah pemula di awalnya dan 
satu-satunya cara untuk menjadi “Pro” adalah berlatih sebanyak yang 






Kamu bisa, atau juga dengan mengikuti beberapa tips cara bermain 
game Free Fire dari berbagai sumber. 

Di game ini hanya akan ada satu pemenang yang bisa bertahan di akhir 
permainan, Free Fire adalah salah satu game battle royale yang sangat 
menegangkan dari llldots Studios. Ada lebih dari 30 pemain 
berkompetisi di dalam satu map, dan Kamu adalah salah satunya. 
Dimana pada akhirnya Kamu memang harus berhadapan dengan 
musuh dan tidak bisa menghindar karena Map akan terus mengecil 
seiring dengan waktu. 


BACAJUGA: 


. Cara Tukar Kode Redeem Free Fire (FF) Garena, Simple! 

. Free Fire (FF) vs PUBG Mobile Lite, Duel Rakvat Jelata 

. 6 Generator Diamond Free Fire (FF) Gratis, Auto Taiir! 

. Free Fire (FF) vs PUBG Mobile = Rakiel vs Sultan? 

. 7 Seniata Free Fire (FF) Tersakit, lx Tembak Mati! 

Maka dari itu Kabar Games membuat sebuah tips dan trick cara 
bermain Free Fire (FF) menggunakan emulator Bluestacks untuk 
pemula yang akan membuatmu menjadi lebih baik dalam bermain 
game battle royale ini ke depannya. Semoga (mungkin saja) Kamu 
akan menjadi the next “ Kyle Giersdorf ” versi Indonesia di game Free 
Fire ini. Langsung saja kita simak berikut ini tipsnya! 










Pilih Perangkat yang Sesuai 


^ BlueStacks m ^ FreeFire 

^ iBlueStacksTR 


Lv.l 


Nikita 


Misha 


<•. 


OCK 


LOCK 


o o 


Eve 



i 


< BACK 


Select your character 


«3 Q 


Tips pertama dan paling penting dari game Free Fire, pilih perangkat 
yang sesuai dengan kenyamanan bermain Kamu. Misalnya, jika Kamu 
adalah pemain CSGO berpengalaman yang terbiasa main di desktop 
tetapi baru untuk game Mobile, gunakan emulator Android seperti 
Bluestacks atau Nox. Ada banyak video di luaran sana, misalnya saja 
di Youtube , yang akan memandu Kamu mengatur bagaimana 
mensetting pengaturannya. 






NATIVE CONTENT 


£r KABARGAME5 


..; v; «4 • HZ* 


sctp* 



IN DON ESI Al 


- * 


May on Your Favourite Game 


ALL GAMES 


ML / 49 

CAUDUTY nftfflg) JS&- CS^GO & 


A 2 


HALO 


MOI 


League of Legends is a fast paced. competitive 
Online game that blends the speed and 
intensity of an RTS wtth RPG elements. Two 
teams of powerful champions, each wtth a 
umque design and playstyle, battle head-to- 
head aeross multiple batteffieids and game 
modes. With an ever expanding roster of 
champions. frequent updates and a thrrvfng 

1 _I .» > 11 . .r. f-A I .iff.wi_ 


f .ii irn iiTMirif i 




SKIN DOTA 

f for 1,000fira regiittr 

REGISTER NOW 




DewaGG: Situs eSports Kredibel Penghasil Uang. 


ad content 
available 


Ad Content Space Slot Available. 







Aturlah Sensitivitas Layar 



Voice 


Bearings 


Cl lek to open map 


Swftch Weapon 


lAK^vro' 


inventory 


Shoot 


Move 


Prone 


Crouch 


LOCKED 


m 

OLLECTION CHARAC 


«3 LJ 


1 


BlueStacks d 


sayfa 


_ Free Fire 


Ana 




TUTORIAl 


Tips Pemula Free Fire berikutnya, Sesuaikan HUD dengan 
kenyamanan Anda. Aktifkan fire button di sisi kiri, selain fire button, 
posisikan tombol lompatan dan scope dengan benar karena Kamu 
akan sering menggunakannya dalam pertempuran. Setelah itu 
sesuaikan sensitivitas, Ini sangat critical dan memiliki dampak besar 
pada gameplay. Pengaturan sensitivitas antara pemain satu dengan 











yang lainnya itu berbeda, aturlah sensitivitasnya sesuai dengan 
kenyamanan Kamu bermain. 

SPONSORED CONTENT 


Berkat trik ini. Anda bisa meniadi miliarder dalam waktu 2 bulan! 


Ker ja hanya 1 jam sehari tapi berpenghasilan 80 .Tuta perbulan 




Rahasia untuk hilangkan nafas bau, hanya butuh 2 menit sehari 


Agar semua cacing keluar dari tubuhmu.minum ini saat perut kosong 

Pengguna PC (emulator) kemungkinan besar lebih suka pengaturan 
sensitivitas yang lebih rendah dan harus mempertimbangkan 
pengaturan dpi mouse juga. Pengguna Mobile lebih 
menyukai sensitivitas lavar Hp yang sedikit lebih tinggi. Pengguna 
Mobile yang menggunakan ‘Precise On Scope’ biasanya lebih suka 
sensitivitas sedikit lebih rendah daripada pengguna ‘Default’. Dan ingat 






bahwa pengaturan sensitivitas akan menurun sesuai dengan kualitas 
scope, 8X / AWM scope selalu diatur ke sensitivitas terendah. 



